”Dan mereka tidak akan pemah berhenti memerangi kamu, sampai mereka 
berhasil memurtadkan kamu dari agamamu.” (Al-Baqarah: 217). 

Perlu kita sadari bahwa tak ada satupun negara di dunia ini terutama negara- 
negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, bebas dan selamat dari 
serangan gerakan pemurtadan. Gerakan ini telah menyebarkan virusnya ke 






